WikipediA 

Bahasa Prancis Kuno 


Bahasa Prancis Kuno ( franceis , frangois, romanz; 
Prancis Modern ancien frangais ) adalah sebuah dialek 
kontinum Gallo-Romansa yang dipakai dari abad ke-9 
sampai abad ke-14. Pada abad ke-14, dialek tersebut 
secara kolektif dikenal sebagai langues d'o'il, berlawanan 
dengan langues d'oc atau bahasa-bahasa "Occitan" di 
selatan Prancis. Pertengahan abad ke-14 dianggap sebagai 
zaman peralihan ke bahasa Prancis Pertengahan, sebuah 
bahasa dari bahasa Prancis Renaisans, yang secara khusus 
berdasarkan pada dialek wilayah Ile de France. 

Wilayah di mana bahasa Prancis Kuno dipakai dalam 
sejarah adalah Kerajaan Prancis dan vassal-vassalnya 
(meliputi sebagian dari Kekaisaran Angevin yang pada 
abad ke-12 masih berada di bawah kekuasaan In ggris- 
Norman), dan Burgundy, Lorraine dan Savoy di bagian 
timur (sekarang berada di bagian utara-tengah Prancis, 
Wallonia Belgia, Swiss barat dan Italia barat laut) namun 
pengaruh bahasa Prancis Kuno juga menyebar, terutama 
di wilayah Inggris , Sisilia dan negara-negara Salib 
sebagai bahasa elit feodal dan komersial (istilah lingua 
franca berasal dari bahasa Prancis). 

Referensi 


■ de la Chaussee, Frangois (1977). Initiation a la 
morphologie historique de l'ancien frangais. 

Paris: Klincksieck. ISBN 2-252-01922-0. 

■ Cole, William (2005). First and Otherwise 
Notable Editions of Old French Texts Printed 
from 1742 to 1874: A Bibliographical Catalogue 
of My Collection. Sitges: Cole & Contreras. 

■ Delamarre, X.; P.-Y. Lambert (2003). Dictionnaire de la langue gauloise : Une approche 
linguistique du vieux-celtique Continental (edisi ke-2nd). Paris: Errance. ISBN 2-87772-237-6. 

■ Einhorn, E. (1974). Old French: A Concise Flandbook. Cambridge: Cambridge University 
Press. ISBN 0-521-20343-0. 

■ Kibler, William (1984). An Introduction to Old French. New York: Modern Language Association 
of America. 

■ Lanly, Andre (2002). Morphologie historique des verbes frangais. Paris: Champion. ISBN 2- 
7453-0822-X. 

■ Moignet, Gerard (1988). Grammaire de l'ancien frangais (edisi ke-2nd). Paris: Klincksieck. 

ISBN 9782252015094. 

■ Pope, Mildred K. (1934). From Latin to Modern French with Especial Consideration ofAnglo- 
Norman Phonology and Morphology. Manchester: Manchester University Press. 

■ Zink, Gaston (1999). Phonetique historique du frangais (edisi ke-6th). Paris: PUF. ISBN 2-13- 
046471-8. 


Bahasa Prancis Kuno 

Wilayah 

utara Prancis, sebagian Belgia 
(Wallonia) dan Swiss, Inggris, 
Irlandia, Kerajaan Sisilia, 
Kepangeranan Antiokia, Kerajaan 
Siprus 

Era 

dipakai sampai munculnya bahasa 
Prancis Pertengahan pada abad 
ke-14 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 


■ Italik 


■ Romansa 


■ Barat 


■ Gallo-Romansa 


- Gallo-Rhaetian 


■ OTI 


■ Bahasa Prancis Kuno 


Kode bahasa 

ISO 639- 
2 

fro 

ISO 639- 
3 

fro 

Glottolog 

oldfl239 (http://glottolog.Org/r 


esource/languoid/id/oldf1239)! 1 ] 












































■ Zink, Gaston (1992). Morphologie du frangais medieval (edisi ke-2nd). Paris: PUF. ISBN 2-13- 
044766-X. 

Pranala luar 


■ Old French on the Web (http://www.oldfrench.info) 

■ Old French Online (http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/ 

eieol/ofrol-0-X.html) from the University of Texas at Austin 

■ Lexilogos: Online dictionaries of Old French (http://www.lex 

ilogos.com/francais_dictionnaire_ancien.htm) 

■ DECT (http://www.atilf.fr/dect)- (Electronic Dictionary of 
Chretien de Troyes): complete lexicon and transcriptions of 
the five romances of this Old French author. University of Ottawa - CNRS. 

■ Du Bellay, Joachim (1549). La Defense, et illustration de la langue frangaise. Paris: Arnoul 
L'Angelier. 

Templat:Bahasa-bahasa Romansa 

1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Prancis Kuno". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 




Wikimedia Commons 
memiliki media mengenai 

Old French language. 




Uji coba Wikipedia 

Bahasa Prancis Kuno di 

Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Prancis_Kuno&oldid=15162523" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.59. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

























